PENERIMAAN SANTRI BARU 

SMPIT & SMAIT IBNU ABBAS 

TAHUNAJARAN 2016/2017 



Syarat Pendaf taran Cara Pendaf taran 



1. FotocopyAkte Kelahiran 2 Lembar 

2. Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar 

3. Pas Foto 3x4 dan 4x6 berwarna @ 3 lembar 

4. Fotocopy Kartu surat keterangan NISN dari sekolah asal 

5. Fotocopy Raport SD/MI VI Semester Gasal 
(Untuk yang SMPIT) 

6. Fotocopy Raport SMP IX Semester Gasal 
(Untuk yang SMAIT) 

7. Surat Keterangan Sehat/Tidak mengidap penyakit menular 
atau Berbahaya dari Dokter 

8. Mengisi formulir pendaftaran 

9. Membayar biaya pendaftaran 



1. Datang Langsung Ke PPTQ Ibnu Abbas Klaten, tiap senin 

sd sabtu Pkl. 08.30-14.00 WIB dengan membawa persyaratan 
diatas (pengisian formulir online di PPTQ Ibnu Abbas) 

2. Pendaftaran Online melalui:www.ibnu-abbas.com 

a. Bayar/Transfer Biaya pendaftaran Rp. 250.000,- 
(Free Kaos Eksklusif Ibnu Abbas) 

Via Bank MUAMALAT 

No Rek. 7557440120162017 a.n PSB SMPIT IBNU ABBAS 
No Rek. 7557440220162017 a.n PSB SMAIT IBNU ABBAS 
konfirmasi ketik : 

smpit/smait#nama pendaftar#putra/putri#tgl. transfer#bank pengirim#no hp 

contoh: 

smait#ariyanto#putra#05/01/2016#BCA#085627653415 

Kirim ke 0856 4391 9185 

b. Buka website > Pendaftaran PSB>formulir pendaftaran SMAIT/SMPIT 

c. Lampirkan Berkas syarat pendaftaran pada kotak 
lampiran on-line ** 

d. Pendaftaran selesai, calon santri mendapatkan nomorTES 

** Setelah upload, berkas fisik harus dikirimkan via post 
Cap POS 21 Januari 2016 




Informasi: 

© Sekretariat PPTQ Ibnu Abbas 

WhatsApp 

(2)0812 3152 2225 




Biaya Pendidikan 

Biaya Pendidikan SMPIT 

Dana Penunjang Pendidikan SMPIT Rp. 8. 345. 000,- 
Dana Wakaf Tanah/Gedung Rp. 6. 000. 000,- 

Dana Bulanan (Syahriyah SMPIT) Rp.1 .100.000,- 

Biaya Pendidikan SAAAIT 

Dana Penunjang Pendidikan SMAIT Rp. 8. 41 0.000,- 
Dana Wakaf Tanah/Gedung Rp. 6. 000. 000,- 

Dana Bulanan (Syahriyah SMAIT) Rp.1 .150.000,- 

*Pembelian Seragam, Sewa Asrama dan perlengkapan 
3 Tahun, Kasur, Alat makan, Buku Paket, Kegiatan Kesantrian 
dan Katahfidzan 1 tahun dll. 



iadwal PSB 



Pendaftaran: 

4 - 21 Januari 2016 
Test Seleksi: 

23 Januari 2016 (SMAIT) 

24 Januari 2016 (SMPIT) 
Pengumuman: 30 Januari 2016 
Daftar Ulang: 

1 - 6 Februari 2016 

MateriTest 

Test Lisan: Baca dan Tahfidz Qur’an 
TestTulis : Matematika,IPA,Bahasa Inggris, 
*Bahasa Arab (Khusus SMAIT) 




Jl. Klaten Solo Km 4 
Ds.Belang Wetan 
Klaten Utara 
Klaten, Jawa Tengah 
Telp. (0272) 329281 




KLATEN - JAWA TENGAH 
INDONESIA 



YAYASAN IBNU ABBAS 

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QURAN 

SMPIT & SMAIT IBNU ABBAS 

KLATEN-JAWA TENGAH 



jjKS! 





"Sebaik-baik kalian adalah yang 
mempelajari A1 Qur'an dan 
mengaj arkannya” 

(HR. A1 Bukhari }. 




Lokasi 

PPTQ Ibnu Abbas 



www.ibnu-abbas.com 

email: ibnuabbasklaten@yahoo.com 



Berjaya Dengan Al-Qur’an 






Dr. Muhammad Mu’inudinillah. MA 
Direktur PPTQ Ibnu Abbas 



Islam selalu membuktikan 
kemampuannya mencetak 
generasi Rabbany yang 
merealisasikan Islam sebagai 
Rahmatan lil Alamin melalui 
pendidikan yang berbasis pada 
Al-Qur’an dan Sunnah dengan 
manhaj salafus shalih. Dan 
Insya Allah PPTQ Ibnu Abbas 
bertekad menjadi lembaga 
yang membuktikan kemukzizatan 
Islam dalam mendidik tunas 
Islam Rabbany” 



Menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul Yang 
Mampu Mencetak Generasi Qur'any Rabbany Ulul Albab 
Beraqidah Ahlu Sunnah Wal Jama 'ah 

Misi 

1. Melakukan pembelajaran Al-Qur'an yang terpadu 

2. Melaksanakan Pembelajaran sains dan Teknologi 
berbasis Al-Qur'an 

3. Membangun Karakter Islami yang Mengedepankan 
Akhlaqul Qur'aniyah 

4. Menyiapkan Kader Dakwah Yang Tangguh 



PROGRAM UNGGULAN 

TAHFIDZUL QUR'AN 

Al-Qur’an akan menjadi penolong (syafa’at) 
bagi penghafal . Dari Abi Umamah ra, ia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Bacalah olehmu Al-Qur’an, 
sesungguhnya ia akan menjadi pemberi 
syafa’at pada hari kiamat bagi para 
pembacanya (penghafalnya),””(HR. Muslim) 

Salah satu program unggulan di PPTQ Ibnu 
Abbas adalah program Tahfidzul Qur’an, santri 
dibina secara continue dan komprehensif 
untuk mencetak generasi Qur’ani yang 
Hafizh, Mutqin dan Amil. 






lO TARGET KARAKTER SANTRI 

1 . Salimul Aqidah, Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya kepada 
Kesyirikan. 

2. Shahihul Ibadah, Benar Ibadahnya menurut Al-Qur’an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid’ah yang dapat 
menyesatkannya. 

3. Matimul Khuluq, Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat 
meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah Rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin]. 

4. Qowiyul Jismi, Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan 
amanah atau titipan dari Allah SWT 

5. Mutsaqoful Fikri, Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta 
perkembangan yang terjadi disekitarnya. 

6. Qodirun ‘alal Kasbi, Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau 
bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 

7. Mujahidun linafsihi, Bersungguh-sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat 
memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. 

8. Haritsun ‘ala waqtihi, Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang 
pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan, walau sedetikpun. 

9. Munazhom Fii Su’unihi, Tertata dalam urusannya sehingga menjadikannya teratur dalam segala hal yang menjadi 
tanggung jawab dan amanahnya. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik. 

10 IMaafi’un Li Ghairihi, Bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan 
dibutuhkan. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan ketiadaannya akan menjadikan 
kerinduan pada orang lain. 



PROGRAM PENUN JANG 



FASILITAS 



Program Peningkatan Akademik 

a. Bimbingan Belajar Malam 

b. Bimbingan Belajar Super Intensif bagi kelas IX dan XII 

c. Study Wisata Tahunan 

d. Kuliah Umum dan Seminar 

e. Penulisan Karya Ilmiah 



Masjid, Kelas dengan Multimedia, 
Lab Komputer, Lab Kimia, Biologi, 
Sarana Olahraga, Perpustakaan, 
Asrama, Klinik dan Dokter jaga. 
Minimarket, Aula Gedung Serbaguna, 
Lap Basket 3 on 3, Lap Bermain, 
Perpustakaan, CCTV, Laundry, Wifi, dll. 



Program Peningkatan Kepribadian Sholeh 

a. Halaqoh Tarbawiyyah 

b. Penerapan panduan Peraturan kedisiplinan Santri 

c. Program Puasa Sunah dan Qiyamullail 

d. Mabit dan Pelatihan Kepribadian 

e. Bimbingan Psikologi 

Program Peningkatan Bahasa Asing 

a. English dan Arabic Club 

b. Language Competition/ Party 

c. Muhadatsah dan Tazwidul Mufrodat 

Prestasi SMPIT 



KURIKULUM 

- Kurikulum DIKNAS 

- Kurikulum JSIT 

- Kurikulum Khas PPTQ Ibnu Abbas (Keterpaduan Ketahfidzan 
dan Kepesantrenan) 

Ekstrakurikuler dan Club 

a. Pramuka SIT 

b. Jurnalistik 

c. Bela diri 

d. Berkuda & Memanah 

e. Karya Ilmiyah Remaja (KIR) 

f. Seni Tilawah Al-Qur'an 

g. Multimedia 





h. Olah Raga 



3 


06.15-07.20 


Persiapan Sekolah (Mandi,Sarapan,dll) 


4 


07.20-14.15 


Kegiatan Belajar di Kelas 


5 


14.15-15.00 


Kegiatan Mandiri (Istirahat, Mencuci, dll) 


6 


15.00-15.30 


Sholat Ashar, DzikirAI Ma'surat 


7 


15.30-16.30 


Halaqoh Tahfidz Qur'an 


8 


16.30-17.30 


Kegiatan Mandiri (Istirahat, Makan, Mandi, Olah raga, dll) 


9 


17.30-18.00 


Sholat Maghrib 


10 


18.00-19.30 


Istidad (Persiapan Hafalan), sholat isya 



Nama Perlombaan dan Tingkat 


Juara 


Tahfidz Tingkat Kabupaten 


Juara 1 


Taekwondo Tingkat Kabupaten 


Juara 3 


Tahfidz 5 Juz Putra MTQTingkat Propinsi 


Juara 2 


Cerpen Bahasa Indonesia Tingkat Regional 


Juara 3 


Olimpiade Biologi Tingkat Regional 


Juara 2 



o Nama Perlombaan dan Tingkat 



Olimpiade MAPSI Tingkat Propinsi 



2 FLS2N Tingkat Propinsi 



OSN Tingkat Propinsi 



4 Pentas PAIS Tingkat Nasional 

5 Enhavaganza 4Se Solo Raya 



I^^^Pr^stasi SMAIT 



JADWAL KEGIATAN MARIAN 


















